
PANITIA SIOLICKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
SI':CARA I KRBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPA l EN rULUNGAGUNG 
Alamat: Jin. Ahmad Yani Timur IV No. 7 Tulungagung 
Tdp. (0355) 321813 Fax, (0355)332340Website : www.bkdtungagung.go.id 


PENGUMUMAN 

NOMOR : 02 / PANSEL-TA / VIII /2019 


TENTANG 

SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 


Dalam rangka pengisian secara terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019, sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dengan 
ini kami Panitia Seleksi memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Wilayah Provinsi Jawa Timur 
untuk mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

I. JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA YANG AKAN DIISI 

1. Asisten Administrasi Umum; 

2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; 

3. Inspektur; 

4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Sumber Daya Air; 

5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 

6. Kepala Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak; 

7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 

II. KETENTUAN UMUM 

a. Berstatus Pegawai Negeri SipU di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur; 

b. Mendapat rekomendasi atau persetujuan dari Sekretaris Daerah selaku 
Pejabat yang berwenang bagi pelamar dari Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung, sedangkan bagi pelamar dari luar Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung harus mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Pejabat 
Pembina Kepegawaian; 

c. Memiliki Icualifikasi pendidikan paling rendah Diploma IV atau Saijana; 

d. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi' sosial 
kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; 

e. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan 
jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) 
tahun; 

f. Sekurang-kurangnya berpangkat minimal Pembina (Golongan IV/a); 

g. Sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator (Eselon lll a) atau 
jabatan Fungsional Ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun pada saat 
pendaftaran; 


Scanned by CamScanner 





h. Memiliki rekam jejak, integritas dan moralitas yang baik; 

i. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) taliun pada tanggal 30 
September 2019; 

j. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari 
Rumah Sakit Pemerintah atau RSUD; 

k. Telah mengikuti, lulus dan memilild sertifikat pendidikan dan Pelatihan 
Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III atau yang disetarakan; 

l. Seluruh unsur penilaian prestasi keija bernilai baik dalam 2 (dua) tahun 
terakhir; 

m. Telah melaporkan harta kekayaan sebagai pejabat negara (LHKPN) Tahun 
2018; 

n. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS tingkat 
berat, atau tidal< sedang dalam proses penjatuhan hukuman pidana atau 
hukuman disiplin PNS tingkat berat (Format Terlampir); 

III. TATA CARA PENDAFTARAN 

1. Pengumuman dan Pendaftaran dilaksanakan mulai tanggal 28 Agustus 2019 
sampai dengan 11 September 2019 secara online pada website Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung dengan alamat : 
ivivw. bkd.tulimpagiing. go. id. (dengan mengunduh seluruh persyaratan yang 
dibutuhkan) dan melalui surat. 

2. Pendaftaran pada hari dan jam kerja dengan membuat surat lamaran beserta 
dokumen persyaratan administrasi yang disusun rapi dan diurutkan dalam 1 
(satu) amplop tertutup ditujukan ke ; 

Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung 
d/a. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung 
Jl. Ahmad Yani Timur IV No. 7 Tulungagung 66217 
Telp. (0355) 321813 Fax. (0355) 332340 

3. Berkas lamaran diterima Sekretariat Panitia Seleksi paling lambat tanggal 11 
September 2019 pukul 15.00 WIB; 

4. Surat lamaran dilampiri berkas persyaratan sebagai berikut : 

a. Surat lamaran dibuat dengan tulisan tangan sendiri dengan 
mencantumkan lowongan jabatan yang dilamar maksimal 2 (dua) 
jabatan dan ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- 

b. Surat Pernyataan Mendaftarkan Diri (format terlampir); 

c. Fotocopy SK pangkat dan jabatan teraldiir; 

d. Fotocopy ijasah terakhir sesuai SK pangkat terakhir; 

e. Fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) Diklatpim 
Tk. III atau yang disetarakan; 

f. Daftar Riwayat Hidup (format terlampir); 

g. Pas Photo terbaru berwarna ukuran 4X6 sejumlah 4 (empat) lembar 
dengan latar belakang warna merali; 

h. Fotocopy penilaian prestasi keija 2 (dua) tahun terakhir; 

i. Surat Persetujuan atau rekomendasi dari Sekretaris Daerah selaku 
Pejabat yang berwenang bagi pelamar dari Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung, sedangkan pelamar dari luar Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung Surat rekomendasi atau Persetujuan dari Pejabat Pembina 
Kepegawaian; (format terlampir); 

j. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana atau 
hukuman disiplin PNS Tingkat Berat atau tidak sedang dalam proses 
penjatuhan hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS Tingkat Berat 
(diatas materai Rp. 6000,- dengan format terlampir); 


Scanned by CamScanner 



k. Surat F^crnyataan littogritas, dibuktikan dengan penandatanganan Pakta 
Integritas (diatas materai Rp. 6000,- tlcngan format terlampir); 

l. Surat Keterangan Sehat vlasmani dan rohani dari RSUD atau Rumah 
Sakit Pemerintalt; 

m. Fotocopy LH KPN (Ivaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara); 

n. Fotocopy SPT (Surat Pajak Tahunan) tahun terakhir; 

o. Makalah berisi gagasan orisinil berupa renstra sesuai dengan jabatan 
yang dilamar beserta softeopy dalam format PDF dengan ketentuan : 

1) Panjang tulisan 7 s/d 15 halaman; 

2) Jenis huruf "Times New Roman”, ukuran huruf 12, spasi 1,5 dan 
ukuran kertas kwarto/A4; 

3) Sistematika Penulisan Makalah : 

1) Judul; 

2) Pendahuluan; 

3) Pennasalahan; 

-1) Analisis dan Pembahasan; 

5) Kesimpulan; 

6) Saran / Rekomendasi 

4) Dibuat rangkap 5 (lima) bendel. 

5. Berkas lamaran dibuat rangkap 2 (dua); 

6. Berkas lamaran dimasukkan dalam amplop coklat bertali. 

7. Berkas yang telah dikirimkan menjadi milik Panitia dan tidak dapat diminta 
kembali. 

IV. JADWAL KEGIATAN 


NO 

KEGIATAN 

WAKTU PELAKSANAAN 

1. 

Pengumuman dan pendaftaran 

28 Agustus s.d. 11 September 2019 

2. 

Seleksi Administrasi dan 

penelusuran rekam jejak jabatan 
oleh Pansel 

29 Agustus s.d. 12 September 2019 

3. 

Pengumuman Hasil Seleksi 

Administrasi dan Penelusuran 
Rekam Jejak 

13 September 2019 

4. 

Penilaian Kompetensi Manajerial 

16 s.d. 17 September 2019 

5. 

Pengumuman Hasil Seleksi 

Kompetensi Manajerial 

20 September 2019 

6. 

Penilaian Kompetensi Bidang : 

a. Pemaparan/Presentasi Makalah 

b. Wawancara 

23 September 2019 

7. 

Penetapan Hasil Akhir Seleksi 

23 September 2019 

8. 

Penyampaian Hasil Seleksi kepada 

Pejabat Yang Berwenang oleh 
Pansel 

24 September 2019 

9. 

Pengumuman Hasil Akhir Seleksi 

24 September 2019 

10. 

Pelaporan ke Komisi Aparatur Sipil 

Negara (KASN) Jakarta 

25 September 2019 


Catatan : Apabila sewaktu-ivakhi ada perubahan jadwal kegiatan akan 
diumumkan lebih lanjut melalui website 
www.bkd.tulunaacTuna.ao.id 

*) Penyerahan berkas dilakukan pada jam kerja 


Scanned by CamSeanner 

















KETENTUAN LAIN-LAIN 

1. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat; 

2. Setiap calon peserta seleksi terbuka boleh melamar maksimal 2 (dua) 
Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang lowong; 

3. Dalam pelaksanaan seleksi ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU 

PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN; 

4. Apabila dikemudian hari diketahui pelamar memberikan data/keterangan 
yang tidak benar, maka Panitia Seleksi berhal< membatalkan hasil seleksi; 

5. Setiap perkembangan tahapan seleksi dan pengumuman akan 

diberitahukan melalui website Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 
Tulungagung dengan alamat www.bkd.tulungagung.go.id atau 
www.tulungagung.go.id atau melalui surat atau dihubungi via telepon; 

6. Informasi lengkap mengenai persyaratan dan kelengkapan berkas 
administrasi pendaftaran dapat dilihat dan didownload di website 
www.bkd.tulungagung.go.id 

7. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi dan biaya 
pribadi yang dikeluarkan oleh peserta selama mengikuti seleksi ditanggung 
oleh peserta. 


Tulungagung, 28 Agustus 2019 
Panitia Seleksi Terbuka 



Scanned by CamScanner 










